PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN 


KECAMATAN SELEMADEG 
DESA BAJERA 


Jalan Anusapati No. : 3 Bajera Telp. 0361 8943573 Kode Pos : 82162 


TABANAN 


KEPUTUSAN PERBEKEL DESA BAJERA 


NOMOR 46 TAHUN 2022 
TENTANG 


PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERLINDUNGAN ANAK 
TERPADU BERBASIS MASYARAKAT DESA BAJERA KECAMATAN 


Menimbang 


Mengingat 


1. 


SELEMADEG 


PERBEKEL DESA BAJERA, 


bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa 
penyelenggaraan perlindungan anak tidak hanya 
menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga 
masyarakat melalui kegiatan peran serta masyarakat, 


bahwa berkenaan dengan penyelenggaraan 
perlindungan anak yang dilakukan oleh masyarakat, 
perlu dikembangkan model perlindungan anak 
terpadu dan difasilitasi oleh pemerintah agar 
masyarakat dapat memberikan perlindungan terhadap 
anak secara terpadu dari berbagai lembaga, instansi 
dan masyarakat, 


bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan 
Keputusan Perbekel tentang Pembentukan dan 
Susunan Keanggotaan Tim Perlindungan Anak 
Terpadu Berbasis Masyarakat Desa Bajera, 
Kecamatan Selemadeg 


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 
1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah 
Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I 
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1655), 


Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Republik Indonesia Nomor 3886), 


Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 
2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam 

Rumah Tangga ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419), 


Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5332), 


Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terkahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679), 


Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 
2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang 
Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5606), 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 
tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi 
dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5732), 


Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang 
Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 
( Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016, 
Nomor 11), 


Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2018 tentang 
Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018, Nomor 12): 


Menetapkan 


KESATU 


KEDUA 


KETIGA 


MEMUTUSKAN 


Menetapkan Pembentukan dan Susunan Keanggotaan 
Tim Perlindungtan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat 
Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, dengan susunan 
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan 
ini, 


Tim Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai 
tugas : 


a. Menyusun Program Kerja tentang Perlindungan Anak, 

b. Mengkoordinasikan kegiatan dengan tokoh-tokoh 
masyarakat lainnya yang terkait dalam pencegahan 
dan pelayanan korban kekerasan terhadap anak, 

c. melaksanakan rapat-rapat membahas kegiatan tentang 
perlindungan anak, 

d. melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi, 
informasi dan edukasi tentang perlindungan anak, 

e. mengembangkan kearifan lokal yang mendukung 
terwujudnya kebijakan perlindungan anak, 

f£. membangun sistem pada tingkat komunitas dan 
keluarga untuk pengasuhan yang mendukung relasi 
yang aman untuk mencegah kekerasan, 

g. melakukan mediasi, mendampingi korban dan 
melayani hak-hak korban kekerasan terhadap anak 
Hengan melakukan langkah-langkah : 

. mengidentifikasi, menolong dan melindungi anak- 
anak yang menjadi korban termasuk akses 
terhadap keadilan bagi korban dan pelaku anak, 

2. membawa anak korban kekerasan ke pusat 
Rujukan atau Unit Pelayanan Teknis Daerah 
(UPTD) Pelayanan Sosial, Perlindungan Perempuan 
dan Anak di wilayahnya, 

3. melakukan jejaring dengan layanan pendukung 
yang terjangkau dan berkualitas untuk korban, 
pelaku dan anak dalam resiko. 

h. membuat pencatatan dan pelaporan. 


Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 
keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa Bajera dan dana lain yang sah. 


KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 


Ditetapkan di Bajera 
Pada tanggal 20 September 2022 
PERBEKEL DESA BAJERA 


I PUTU SUKARATA 


Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth : 


1. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Kabupaten Tabanan, 

. Camat Selemadeg, 

. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan, 

. Arsip. 


BN 


LAMPIRAN 

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA BAJERA 
NOMOR 46 TAHUN 2022 

TENTANG 

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN 
KEANGGOTAAN TIM PERLINDUNGAN ANAK 
TERPADU BERBASIS MASYARAKAT DESA 
BAJERA, KECAMATAN SELEMADEG 


SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS 
MASYARAKAT DESA BAJERA, KECAMATAN SELEMADEG 


Penanggung Jawab : I Putu Sukarata, ST 

Ketua : I Gusti Agung Made Wisma Dewa 
Sekretaris » Gusti Ayu Putu Sukawati 
Bendahara P Ida Ayu Putu Tirtawati 


Anggota 1 1. I Made Sujana 

.1 Gusti Putu Suarminata, SH 

.I Nyoman Adnyana 

.I Wayan Diksa 

. Ismail Fahmi 

.I Gusti Made Rai Adhiwistaria 

. Ni Luh Lanny Suartini, S.Tr.Keb 


0 NO .U 8? 6&£ xXx 


. Ni Nyoman Parwati 

9. Ni Wayan Sriyasmini 
10. Ni Gusti Ayu Parniasih 
11. Gusti Ayu Made Jatiani 


PERBEKEL DESA BAJERA 


L PUTU SUKARATA 


